RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 


Satuan Pendidikan : SD NEGERI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti 

Kelas / Semester : I (Satu) / 2 

Pembelajaran ( ) : Ayo Kita Salat 

Tema / Topik 2 : Mengaji di Sekitar Rumah 

Alokasi Waktu : .x 35 menit 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 

*X* Menyebutkan kegiatan agama di sekitar rumah, dan 
*t* Menunjukkan kegiatan agama di sekitar rumah. 
KEG IATAN PEMBELAJARAN _ 


Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

*X* Guru mengueapkan salam dan berdoa bersama. 

*t* Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

*t* Guru dapat memanfaatkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa gambar 
atau tayangan visual (film). 

10 

menit 

Inti 

*t* Guru mengajak peserta didik mengamati gambar anak-anak sedang mengaji 
dalam buku teks. 

*t* Guru meminta peserta didik meneeritakan isi gambar tersebut. 

*t* Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut 

Langkah dengan menggunakan model role playing ini adalah: 

*X* Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa proses pembelajaran materi 
menggunakan role playing. 

*X* Pemeran sebanyak 4 anak, 1 anak sebagai orang tua (bapak/ibunya) 3 anak 
sebagai santri/peserta didik pengajian di madrasah/ mesjid 

*X* Orang tua memberitahuan anaknya bahwa sudah waktunya berangkat 
mengaji. Anak berangkat sambil mengueapkan salam dan eium tangan. 
Anak memberitahukan bahwa ia akan menemui dahulu teman-temannya, 
setelah itu bersama-sama ke madrasah, (skenario dapat diubah disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi). 

*X* Guru memberitahukan tugas kepada peserta didik untuk mengamati peran- 
peran yang dimainkan. 

*X* Guru menunjuk peserta didik untuk memainkan peran sebanyak 4 orang. 

*X* Guru memberikan eontoh peran, dan memberitahukan apa yang harus 
dibiearakan oleh keempat pemeran tersebut. 

*X* Peserta didik yang ditunjuk untuk bermain peran sesuai dengan petunjuk. 

*X* Peserta didik yang lain mengamatinya 

*X* Guru memastikan bahwa pemeranan sesuai dengan yang diharapkan yakni 
menggambarkan perilaku-perilaku yang ada dalam materi ajar 

*X* Guru menunjuk peserta didik untuk memberi komentar tentang 
perilakuperilaku yang diperankan oleh teman-temannya dalam kaitannya 
dengan kegiatan agama di sekitar rumah. 

*X* Peserta didik membuat kesimpulan. 

*X* Guru memberikan penguatan materi. 

150 

menit 

Penutup 

*X* Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman basil belajar selama 
sehari 

*X* Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui basil 
ketereapaian materi) 

*X* Melakukan penilaian basil belajar 

*X* Membaca do’a sesudah belajar dengan benar (disiplin) 

15 

menit 


PENILAIAN 

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Keterampilan 


Mengetahui, 
Kepala Sekolah 


Margodadi,.2020 

Guru Mapel PAI & Budi Pekerti 








